MODEL-MODE 
L EVALUASI 
KEBIJAKAN 


Pengetlan 


Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa 
pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi 
kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak 
(impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, 
sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang 
akan datang. 


Lanjutan..... 


Menurut Nugroho (2003) dalam 
konsep evaluasi selalu terikut 
“kinerja, sehingga kegiatan evaluasi 
kebijakan dapat dilihat pada model 
berikut yang dikemukakan Dunn: 


Lanjutan... 


ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 
(WILLIAM DUNN, 1999) 


| Kinerja | 
| Kebijakan Publik 


i 
l 


Kebijakan Publik 
|. (itu sendiri) | 


rr m 
Kebijakan Publik 


i 
i 
H 
i 
A 


ee RREEYEYETEREYTAYANYEEYER EYER 


! 

l 

i O LİR AAA 
i 


Kebijakan Publi | 


| Evaluasi Kebijakan Publik 


Lanjutan.... 


Evaluasi memberikan informasi yang valid dan 
dapat dipercaya mengenai kebijakan, yaitu: 


L 


Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 
kesempatan yang telah dapat dicapai 
melalui tindakan 


Memberi sumbangan pada klasifikasi dan 


kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 
nemilihan fulan dan tardet 


Lanjutan... 


Menurut William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) 

evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu: 
VW penafsiran 
wW penilaian 


wW dan pemberian angka 


Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn 


il TIPE KRITERIA PERTANVAAN ILUSTRASI 


Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah Unit pelayanan 
dicapai? (mencapai hasil) 
2 Efisiensi Seberapa banvak usaha untuk Unit biava, manfaat, 
mencapai hasil yang diinginkan? rasio cost benefit 
3. Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil Tingkat efektivitas yg 
yang diinginkan memecahkan dicapai dalam 
masalah? menyelesaikan 


masalah 


Lanjutan ..... 


ka TIPE KRITERIA PERTANVAAN ILUSTRASI 


Perataan Apakah biaya manfaat didistribusikan Kriteria pareto (prinsip yg percaya 80 % hasil 
dengan merata kepada merupakan buah dari 2096 upaya yang telah 
kelompok-kelompok yang berbeda? dilakukan) 


Kriteria Kaldor-Hick (perubahan yang 
merupakan perbaikan, ex: ganti rugi yang 
diberikan jangan merugikan msy tapi harus 
menguntungkan) 


Kriteria Rawls (keadilan merupakan prinsip 
dari kebijakan rasional) 


(intinya penerapan prinsip keadilan) 


5, Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan Konsistensi dengan survei warga 
kebutuhan preferensi, atau nilai (tanggapan masyarakat atas 
kelompok-kelompok tertentu? pelaksanaannya) 


Lanjutan 


lii TIPE KRITERIA PERTANVAAN ILUSTRASI 


Ketepatan Apakah hasil atau atau tujuan vang dinginkan Program publik harus 
berguna atau bernilai? merata dan efisien 


Lanjutan.... 


Fungsi evaluasi kebijakan menurut Samodra Wibawa: 


1. 


d. 


Eksplanasi : 


Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan 
program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang 
pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas 
vang diamati 

Evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan 
aktor vang mendukung keberhasilan atau kegagalan 


Lanjutan.... 


2i Kepatuhan : 


melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik 
birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang 
ditetapkan ole kebijakan 


3. Audit 


Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah out put benar-benar sampai ke tangan 
kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan 


4. Akunting 


Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial — ekonomi dari kebiajakn tersebut 


Lanjutan..... 


Evaluasi kebijakan meliputi: 
l. Evaluasi Formulasi kebijakan 
2. Evaluasi Implementasi kebijakan 


3. Evaluasi lingkungan kebijakan 


Evaluasi Formulasi Kebijakan 


Teknik evaluasi formulasi kebijakan dapat mengacu pada model formulasi kebijakan, 
yaitu: 


l Model kelembagaan 

2 Model proses 

3. Model kelompok 

4. Model elit 

5 Model rasional 

6 Model sistem 

7 Model ikremental dstrsnya 


(kecuali Model mixed scanning tidak digunakan) 


Lanjutan... 


Catatan : 


* Model kebijakan yang dirumuskan dalam kelompok proses formulasinya pun 
harus secara model kelompok 


« Apabila konsep model formulasinya adalah model kelompok, sedangkan praktik 
formulasinya secara elit, dapat dikatakan bahwa kebijakn ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 


Evaluasi Iplementasi Kebijakan 


Evaluasi kebijakan berada pada 
domain krusial, karena implementasi 
merupakan faktor penting dari 
kebijakan pemerintahan. 


Petunjuk praktis evaluasi implementasi 
(Rian Nugroho) 


Kesesuaian dengan metode 
ki implementasi “ 
Kesesualan dengan tujuan 
evaluasi 
Kesesualan dengan 
kompetensi 
Kesesuaian dengan 
Sumber daya yang ada 

Kesesuaian ik jan 
Lingkungan evaluasi 


Lanjutan... 


Keterangan gambar: 


Evaluator harus menyesuiakan alat ukurnya dengan model atau metode 
implementasi kebijakan 


Evaluator harus menyesuiakan evaluasinya dengan tujuan evaluasi yang sudah 
ditetapkan 


Evaluator harus menyesuaikan evaluasinya dengan kompetensi keilmuan dan 
metodologis yang dimilikinya 


Evaluator harus menyesuiakan diri dengan sumber daya yang dimilikinya, 
sumber daya manusia, dana, sistem, manajemen bahkan Sumber daya 
kepemimpinan 


Evaluator harus menyesuiakan diri dengan lingkungan evaluasi agar bisa 
diterima dengan baik 


Evaluasi Lingkungan Kebijakan 


Seringkali lingkungan diabaikan dari evaluasi kebijakan, 
namun perkembangan membuktikan bahwa: 


Keberhasilan dan kegagalan kebijakan tidak 
ditentukan oleh keandalan kebijakan dan 
implementasinya tetapi dipengaruhi dukungan 
lingkungan 


Lanjutan.... 


Evaluasi lingkungan kebijakan dapat dibagi 2 : 


b 


Evalusi lingkungan formulasi kebijakan menghasilkan 
sebuah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat 
dan kenapa harus seperti itu (mampu meramalkankan 
kebijakan up to date dan rasional) 


Evaluasi lingkungan Implementasi Kebijakan berkenaan 
dengan faktor-faktor lingkungan apa saja vang membuat 
kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan 


Terima Kasih 


